SOALPTS/UTS 
KELAS 3 SBMESTER 1 
Kiirikulum 2013 



1. Berilah tanda silang (x) pada hurufa, b, c atau d di depan jawaban yang 
paling benar! 


Muatan Pelajaran: PPKn 

1. Berikut ini merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila kelima 
Pancasila adalah.... 

a. taat beribadah 

b. gotong royong 

c. saling membantu 

d. menghemat uang jajan 

2. Berikut ini yang bukan nilai-nilai pada sila kedua Pancasila adalah .. 

a. beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan 

b. mengajak untuk beribadah tepat waktu dan rajin. 

c. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harus mendapat 
perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. 

d. mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat 
semena-mena terhadap orang lain 

3. Contoh sikap menghargai keragaman adalah .... 

a. bermain dengan semua teman di sekolah 

b. bertengkar dengan teman 

c. memilih teman bermain 

d. memusuhi teman yang berbeda 

4. Sikap kita saat ada teman yang memiliki hobi yang berbeda dengan 
kita adalah.... 

a. mencibir 

b. mengejek 

c. menghormati 

d. menghindari 



5. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh kegiatan bekerja sama 
adalah.... 

a. kerja bakti 

b. piket kelas 

c. mengerjakan tugas kelompok 

d. mengerjakan ulangan 

Muatan Pelajaran : Bahasa Indonesia 

6. Salah satu contoh makanan cicak adalah .... 

a. daun 

b. nyamuk 

c. ikan 

d. rumput 

7. Ikan bergerak dengan cara .... 

a. berjalan 

b. merayap 

c. berenang 

d. melompat 

8. Kucing berkembang biak dengan cara .... 

a. melahirkan 

b. bertelur 

c membelah diri 
d. bertunas 

9. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan menggunakan . 

a. biji 

b. tunas 

c. umbi 

d. spora 

10. Kambing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara .... 
a melahirkan 



b. bertelur 

c. membelah diri 

d. bertunas 

Muatan Pelajaran: Matematika 

11. Nama bilangan 6.750 adalah .... 

a. Enam ribu lima ratus lima puluh 

b. Enam ribu enam ratus lima puluh 

c. Enam ribu tujuh ratus lima puluh 

d. Enam ribu delapan ratus lima puluh 

12. 5 ribuan + 3 ratusan + 7 puluhan + 2 satuan adalah .... 

a. 5.327 

b. 5.732 

c. 5.372 

d. 5.723 

13. Pak Tarno memiliki dua peternakan sapi. Peternakan pertama 
menghasilkan 3.000 liter susu. Peternakan kedua menghasilkan 4.800 
liter susu. Jumlah susu yang dihasilkan peternakan Pak Tarno adalah 

a. 4.800 liter 

b. 5.800 liter 

c. 6.800 liter 

d. 7.800 liter 

14. Kebun mangga milik Pak Made sedang panen. Kemarin Pak Made 
memanen 5.176 buah mangga. Hari ini mangga Pak Made terjual 
4.328 buah. Sisa buah mangga milik Pak Made sebanyak .... buah. 

a. 848 

b. 849 

c. 850 

d. 851 



15. Pak Bondan memiliki 2 kandang ayam. Masing-masing kandang 
berisi 20 ekor ayam. Jumlah ayam milik Pak Bondan adalah .... ekor. 

a. 40 

b. 50 

c. 60 

d. 70 

Muatan Pelajaran: PJOK 

16. Lompat katak dapat menguatkan otot bagian .... 

a. punggung 

b. pundak 

c. kaki dan tangan 

d. tangan dan kepala 

17. Gerak lokomotor yang dilakukan dalam permainan lompat tali 
adalah.... 

a. lari 

b. jalan 

c. lompat 

d. loncat 

18. Gerak lokomotor dalam permainan engklek adalah .... 

a. berguling 

b. lari 

c. lompat 

d. merangkak 

19. Tujuan kita berolah raga adalah supaya tubuh menjadi.... 

a. sakit 

b. sehat 

c. lemah 

d. labil 

20. Berikut ini gerakan yang termasuk gerak lokomotor adalah .... 
a. menekuk leher 



b. mengangkat kaki 

c. melangkah ke depan 

d. merentangkan tangan 

Muatan Pelajaran: SBdP 

21. Alunan musik yang berjalan secara teratur adalah .... 

a. ketukan 

b. irama 

c. tempo 

d. dinamika 

22. Unsur utama dalam tari adalah .... 

a. busana 

b. aksesoris 

c. gerak 

d. riasan 

23. Berikut ini yang termasuk gerakan pada tari adalah .... 

a. gerakan tangan dan kaki 

b. gerakan bibir 

c. gerakan angin 

d. gerakan pemanasan 

24. Zat pewarna alami yang memberikan warna kuning adalah . 

a. daun jambu biji 

b. daun pandan 

c. daun suji 

d. kunyit 

25. Untuk membuat gambar dekoratit buah apel, kita perlu 
menggunakan garis dasar .... 

a. garis lurus dan bergelombang 

b. garis lurus dan horisontal 

c. garis lengkung dan lurus 

d. garis lurus saja 



II. Isilah titik-titik berikut dengan jawahan yang henar l 

PPKn : Soal no 1 - 5 

Bahasa Indonesia : Soal no 6 - 10 

Matematika : Soal no 11 - 15 

PJOK : Soal no 16 - 20 

SBdP : Soal no 21 - 25 

1. Jujur merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila. 

2. Jika ada teman yang jatuh, kita hendaknya. 

3. Upin dan Ipin memiliki perbedaan warna kesukaan. Sikap Upin 

terhadap Ipin sebaiknya. 

4. Jika ada salah seorang temanmu mengalami kesulitan saat belajar, 

sikapmu sebaiknya. 

5. Jika ada teman yang melakukan hal yang keliru, sikapmu sebaiknya 


6. Contoh perilaku makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri peka 
terhadap rangsang adalah.... 

7. Manusia bernapas dengan menggunakan. 

8. Contoh makanan yang baik untuk pertumbuhan dan 

perkembangan manusia adalah. 

9. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara 

menggunakan biji adalah. 

10. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan 

menggunakan . 

11. Lambang bilangan lima ribu dua ratus tiga puluh satu adalah. 

12. Nilai tempat angka 7 pada bilangan 4.725 adalah. 

13. Jumlah buku cerita di perpustakaan 1.693 buah. Sedangkan jumlah 

buku ilmu pengetahuan sebanyak 5.204 buah. Jumlah buku di 
perpustakaan tersebut adalah. 

14. Ibu Wahyu baru saja mendapat kiriman telur sebanyak 8.324 butir. 

Ibu Wahyu menjual telur tersebut ke pasar sebanyak 5.786 butir. 
Sisa telur Ibu Wahyu yang belum terjual sebanyak.butir. 

















15. Rina membagi 32 buah manggis kepada dua orang temannya. 
Setiap anak mendapat buah manggis sama banyak. Buah manggis 
yang diterima masing masing anak adalah. 

17. Saat berlari pandangan mata harus ke arah. 

18. Ciri-ciri gerakan lokomotor adalah adanya. 

19. Contoh gerak lokomotor yaitu. 

20 Ketika melakukan permainan lompat bambu, bagian tubuh yang 

menjadi tumpuan bergerak adalah. 

21. Dalam permainan lompat bambu, jumlah pemainnya berjumlah 


22. Lagu "Apuse berasal dari. 

23. Lagu Jaranan, Gundui-Gundul Pacul, dan Lin-ilir adalah lagu yang 

berasal dari. 

23. Tarian yang menggunakan piring sebagai alat dalam menari 

disebut tari. 

24. Batik merupakan contoh dan gambar. 

20. Contoh bahan pembuatan mozaik adalah. 

IIL Jawahlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang 
jelas dan benar! 

PPKn : Soal no 1 - 5 

Bahasa Indonesia : Soal no 6 - 10 

Matematika : Soal no 11 - 15 

PJOK : Soal no 16 - 20 

SBdP : Soal no 21 - 25 

1. Berikan contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila sila pertama ! 
Jawab: 


2. Berikan contoh perilaku yang mencerminkan rasa syukur atas 
keragaman makhluk hidup yang diciptakan Tuhan 1 
Jawab: 

















3. Apa saja manfaat yang dapat kita rasakan jika kita menghargai 
perbedaan? 

Jawab: 


4. Apa saja manfaat yang kita rasakan jika kita bekerja sama dalam hal 
yang baik? 

Jawab: 


5. Jelaskan sikap yang harus ditunjukkan saat temanmu 
menyampaikan pendapat! 

Jawab: 


6. Jelaskan manfaat makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan 
manusia ! 

Jawab: 


7. Sebutkan tiga contoh hewan yang berkembang biak dengan cara 
melahirkan ! 

Jawab: 


8. Bagaimanakah daur hidup kupu-kupu? Jelaskan ! 
Jawab: 


9. Sebutkan dua contoh hewan bersayap yang berkembang biak 
dengan cara bertelur! 

Jawab: 










10. Apa yang kamu ketahui tentang perkembangbiakan buatan? 
Sebutkan contohnya ! 

Jawab: 


11. 4.300,1.300, 2.300, 3.300,5.300 

Urutkan bilangan ribuan di atas dari yang terbesar ! 
Jawab: 


12. Sebuah pabrik roti menghasilkan 3.210 buah roti tawar dan 2.135 
buah selai. Berapa jumlah roti yang dihasilkan pabrik tersebut? 
Jawab: 


13. Sebuah truk bermuatan cat membawa 6.458 kaleng cat. Sesampainya 
di toko pak Tono truk menurunkan 2.783 kalong cat. Berapa kaleng 
cat yang masih berada di atas truk? 

Jawab: 


14. Sebuah peternakan kambing berhasil menjual 150 ekor kambing 
setiap harinya. Berapa jumlah kambing yang terjual dalam waktu 3 
hari? 

Jawab: 


15. Ibu membuat 484 buah kue. Ibu ingin membagi kue tersebut kepada 
empat kampung tetangga di dekat rumah. Masing masing kampung 
mendapat bagian kue yang sama. Berapa jumlah kue yang didapat 
masing masing kampung? 

Jawab: 


16. Bagaimana cara melakukan lompat kelinci? 
Jawab: 










17. Jelaskan cara melakukan permainan gobak sador ! 
Jawab: 


18 Sebutkan mantaat yang diperoleh dan permainan engklek 1 
Jawab: 


19. Sebutkan gerakan lokomotor yang terdapat pada permainan engklek 
( 

Jawab: 


20. Sebutkan contoh gerakan kombinasi lokomotor ! 
Jawab: 


21. Sebutkan unsur-unsur pada lagu ! 
Jawab: 


22. Berikan contoh gerak alam yang merupakan gerak lemah ! 
Jawab: 


23. Jelaskan yang dimaksud dengan dinamika pada tari! 
Jawab: 


24. Sebutkan langkah pertama dalam membuat mozaik ! 
Jawab: 


25. Sebutkan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam membuat 
mozaik ! 











Jawab: 




KUNCIJAWABAN 


Kunci Jawaban Room I 
Muatan Pelajaran: PPKn 

1. d. menghemat uang jajan 

2. b. mengajak untuk beribadah tepat waktu dan rajin. 

3. a. bermain dengan semua teman di sekolah 

4. c. menghormati 

5. d. mengerjakan ulangan 

Muatan Pelajaran : Bahasa Indonesia 

6. b. nyamuk 

7. c. berenang 

8. a. melahirkan 

9. d. spora 

10. a melahirkan 

Muatan Pelajaran: Matematika 

11. c. Enam ribu tujuh ratus lima puluh 

12. c. 5.372 

13. d. 7.800 liter 

14. a. 848 

15. a. 40 

Muatan Pelajaran: PJOK 

16. c. kaki dan tangan 

17. c. lompat 

18. c. lompat 

19. b. sehat 

20. a melangkah ke depan 

Muatan Pelajaran: SBdP 

21. b. irama 

22. c. gerak 



23. a. gerakan tangan dan kaki 

24. d. kunyit 

25. c. garis lengkung dan lurus 

Kunci Jawaban Room II 
PPKn : Soal no 1 - 5 
Bahasa Indonesia : Soal no 6 - 10 
Matematika : Soal no 11 - 15 
PJOK : Soal no 16 - 20 
SBdP : Soal no 21 - 25 

I. kedua 

2 menolong 

3. menghargai 

4. membantu 

5. mengingatkan 

6. mengatup saat disentuh 

7. paru-paru 

8. makanan bergizi seimbang 

9. padi 

10. umbi lapis 

II. 5.231 

12. ratusan 

13. 6.897 

14. 2.538 
15.16 buah 

17. depan 

18. perpindahan tempat 

19. lari 

20. kaki 

21. dua kelompok 

22. Papua 

23. Jawa Tengah 

23. piring 

24. dekoratil 



20. biji-bijian 


Kunci Jawaban Room III 

PPKn : Soal no 1 - 5 

Bahasa Indonesia : Soal no 6 - 10 

Matematika : Soal no 11 - 15 

PJOK : Soal no 16 - 20 

SBdP : Soal no 21 - 25 

1. taat menjalankan ibadah 

2. menjaga kelestarian alam 

3. hidup menjadi tenteram dan damai 

4. pekerjaan menjadi lebih mudah diselesaikan 

5. mendengarkan, menghargai, tidak mencemooh 

6. sebagai sumber tenaga 

7. kucing, sapi, kerbau 

8. daur hidup kupu-kupu melalui 4 tahapan yaitu telur-ulat- 
kepompong-kupu-kupu 

9. burung, ayam 

10. perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan karena 
adanya bantuan manusia 

stek batang : pohon singkong dan tebu 

stek daun : tanaman cocor bebek 

merunduk : tanaman bunga mawar dan apel 

okulasi: pohon mangga, belimbing, dan alpukat 

enten : tanaman hias seperti bunga 

cangkok : pohon jambu,mangga, jeruk, dan belimbing 

11. 5.300,4.300, 3.300, 2.300,1.300 

12. 5.345 

13. 3.675 kaleng 

14. 450 kambing 

15. 121 kue 

16. melompat di atas peti lalu melompat seperti kelinci 

17. Membuat garis-garis penjagaan dengan kapur seperti lapangan 
bulu tangkis lalu membagi pemain menjadi dua tim, satu tim terdiri 



dari 3-5 atau dapat disesuaikan dengan jumlah peserta. Satu tim 
akan menjadi tim "jaga" dan tim yang lain akan menjadi tim 
"lawan". 

18. Melatih keseimbangan,melatih konsentrasi,melatih bersikap sportit 

19. melompat 

20. gerakan pada saat bermain bola 

21. melodi, ritme\irama, harmoni, tempo, tangga nada 

22. gerakan penari 

23. perubahan di dalam tari karena adanya variasi - variasi di dalam 
tari tersebut. 

24. Langkah- langkah membuat mozaik dari biji: 

1. buat pola gambar (misalnya: buah jeruk, burung, kupu-kupu, 
bebek, apel, bunga, mangga, mobil, atau gambar apa saja sesuai 
keinginan) 

2. Oleskan lem pada kertas berpola 

3. Tempelkan biji-bijian pada pola yang telah dibuat dan diolesi lem 
tadi sesuai dengan kreasi masing-masing 

25. biji-bijian 



